Persiapan Ramadhan 1443 H 
Hari ini adalah hari terakhir bulan Rajab, tak terasa kita tiba di Bulan 
Sya'ban, bulan yang menjadi penjembatan antara Rajab dan bulan 
Ramadhan. 
dibulan Ramadhan ada tambahan-tambahan rutinitas Ibadah yang kita 
lakukan selain dari rutinitas Ibadah yang biasa kita kerjakan di 11 bulan 
lainnya. 


Rutinitas ibadah tersebut ada yang hukumnya Fardhu 'Ain maksudnya 
wajib dikerjakan setiap orang dan ada yang hukumnya Sunnah. yang 
menjadi kewajiban dibulan Ramadhan adalah Ibadah Puasa dan 
Mengeluarkan Zakat Fitrah, sedangkan yang hukumnya sunah dibulan 
Ramadhan banyak sekali, diantaranya Shalat Taraweh, Tadarus 
Al-Gur'an, I'itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan lain-lain. 


karena ada hal-hal yang berbeda dari 11 bulan lainnya yang sifatnya 
wajib dan juga Sunnah, maka perlu ada persiapan untuk memasuki 
Bulan Ramadhan, bukan lah persiapan itu dalam bentuk stok logistik 
makanan yang berlimpah untuk bulan Ramadhan, namun persiapan 
utama menjelang bulan Ramadhan adalah Ilmu, Ilmu puasa, ilmu Zakat 
Fitrah, Ilmu Shalat Taraweh dan seterusnya. 


memasuki bulan Ramadhan tanpa persiapan Ilmu menjadikan 
seseorang kehilangan momentum untuk mendapatkan karunia yang 
besar dari Allah swt dibulan Ramadhan. berkata Al-Habib Abdullah 
al-Hadad : 


Ca PSI Aialas ana Ale Silat) ) pall US ale es dl ne ya Ul alel, 
pai ELIA maa gd g Balai! AA Adi Kail Manda ra Sg lea AI Jalal! sill 


Aanana ya Leah gl Aolla Lai 65 adan (le 
"dan ketahuilah !, Sesungguhnya siapa saja yang beribadah tanpa dasar 
ilmu, maka kemudharatan yang kembali kepadanya lebih banyak dari 
manfaat yang dihasilkan. Berapa banyak orang yang sepertinya dalam 
ibadah yang memenatkan dirinya dalam ibadah itu, sedangkan dia 
sebenarnya atas maksiat padahal dia beranggapan apa yang 
dilakukannya adalah ketaatan atau bukan maksiat." 


Secara tegas Allah swt memperingatkan hamba-hamba-Nya, untuk tidak 
terjun dan terlibat dalam hal apa pun kecuali dasarnya adalah Ilmu 
Pengetahuan, Allah berfirman : 

Y aa di JS ai OS gali aa AL Ofale 4 Sl Gadl La S5 Y3 
"Dan janganlah kamu menggeluti sesuatu yang tidak ada pengetahuan 
mu dengannya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu 
akan diminta pertanggungjawabannya" (@.S. Al-Israa": 36). 


